Pujian 


Setiap orang pasti senang merasakan 
Dirinya dipuji oleh orang lain 

Dipuji karena cantik dan tampan 
Memang menyenangkan , Tapi 

Di kagumi karena prestasi lebih 


menyenangkan . 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember2020 


kejujuran 


Kejujuran akan menyelamatkan mu selamanya . Tapi 
kebohongan akan menghancurkan dirimu untuk selama 
lama nya. Mungkin ketika kita berkata jujur orang lain tidak 
mengakuinya tapi ingat sepandai apapun orang berbohong 
dan menutupi kesalahan suatu hari akan terbongkar 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember 2020 


wanita 


Semua wanita tentu akan bangga 
Dilahirkan sebagai wanita dengan segala kelebihan yang 
dimilikinya 


Wanita bukan makhluk lemah 
Dia memiliki seribu kekuatan 
Wanita menangis bukan karena 
Dia wanita lemah tetapi karena 
Lelah berpura pura tersenyum 
Meski hatinya terluka 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember 2020 


Ilmu 


Ilmu itu ibarat buah padi 

Semakin berbuah semakin menunduk 

Bukan seperti pohon kelapa semakin berbuah semakin 
tinggi. 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember 2020 


menyakiti hati orang lain. 


Menyakiti hati orang lain 

Seperti kita menancapkan 

Paku ke dinding. Meski sudah 

Di cabut namun dia akan tetap membekas.begitu juga hati 
Meski kita sudah meminta maaf kepada orang lain namun 
rasa sakitnya 

Akan terasa meski sudah di maafkan. 

Yang nama nya luka akan membekas meski sudah di 
lupakan. 

Hati hati dengan perkataan kita 

Jaga lisan kita supaya tidak melukai hati orang lain. 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember 2020 


sahabat 


Persahabatan itu seperti mata dan tangan .ketika tangan 
terluka mata ikut menangis.namun ketik mata menagis 
tangan ikut untuk menghapus air mata 


Gusnilasari24 
Sabtu 25 Desember 2020 


Hidup 


Hidup mungkin tidak 
Seperti yang kita inginkan 
Tapi hidup itu seperti yang kita jalani 


Gusnilasari24 
Minggu 26 Desember 2020 


Rintik-rintik air hujan 
Belajar dari rintik-rintik air hujan 


Yang rela jatuh berkali-kali 
Demi terciptanya sebuah pelangi yang indah 


By: muslimah sguad24 


Menghargai 


Jika kita ingin di hargai oleh orang lain maka hargailah 
orang lain terlebih dahulu. 


Kehidupan 


Hidup ini seperti jalan dan cuaca 

Tak selamanya jalan akan mulus dan tak selamanya cuaca 
akan baik. Dalam hidup kita akan menemui jalan yang 
berliku , berbatuan ,bahkan badai sekali pun dan begitulah 
hidup pasti kita akan merasakan pasang dan surut nya 
kehidupan.tak selamanya yang susah akan menjadi susah 
dan tak selamanya yang kaya menjadi kaya. Karena roda 
kehidupan terus berputar .maka jalani saja dengan rasa 
ikhlas dan bersyukur atas apa yang telah Allah SWT berikan. 


By: muslimah sguad24 


umur 


Hal yang membuat seorang 
Terlihat dewasa itu bukan 
Dari umurnya, Tapi dari dia berpikir 


By: Muslimah sguad24 


Belajar 


Bila kamu tak tahan lelahnya belajar 
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan 


(Imam Syafi'i) 


By: muslimah sguad24 


Sahabat 


Seorang sahabat yang memahami air mata mu lebih 
berharga dari pada ribuan teman yang hanya memahami 
senyumanmu 


By: muslimah sguad24 


wanita 


Wanita yang kuat dan sabar bukan berarti wanita yang tak 
pernah menangis 

Wanita yang kuat adalah wanita yang selalu menangis di 
sujud sepertiga malam nya. 


By: muslimah sguad24 


Kebahagiaan 


Jika kamu tak bisa menjadi pensil 
Untuk menulis KEBAHAGIAAN orang lain... 


MAKA 


Jadilah penghapus 
Untuk menghapus KESEDIHAN orang 


By: Muslimah sguad24 


Sabar 


Belajarlah menjadi sabar 
Dari Betadine di butuhkan 


Saat sakit saja setelah sembuh di lupakan. Tapi jika ia dia 
menghilang semua orang pasti sedih dan mencarinya 


By: muslimah squad 


Yang Harus Di ingat 
Yang harus diingat itu: 


1. Kebaikan orang ke kita 
2. Keburukan kita ke orang 


Tetapi 


Yang harus di lupakan itu: 
1. Kebaikan kita ke orang 
2. Keburukan orang ke kita 


( Guru favoritku) 


By: muslimah sguad24 


Wanita bagaikan Bungan mawar 


Jadilah seorang wanita 

Ibaratkan Bunga mawar 

Di tepi jurang. 

Ketika ada seseorang yang 
Menginginkan nya maka orang tersebut 
Harus hati untuk mengambil nya. 


Jangan seperti bunga mawar di pinggir jalan. Siapa saja bisa 
memetik dan mengambilnya sesuka hati dan membuangnya 
nya ketika layu. 

Tapi jadi mawar di tepi jurang 

Yang mengambilnya saja bersusah payah dan tak akan 
mungkin dia membuang nya begitu saja. Pasti dia akan 
menjaga bahkan merawatnya. 


Begitu juga wanita kita adalah orang yang paling berharga 
bak berlian yang mahal belinya. Jangan mau jadi wanita 
yang mau di ajak pacaran sama dia. 

Tapi jadilah wanita yang sangat berharga . 


jika ad seorang laki yang menginginkan kita dia harus 
bersusah payah mengambilnya seperti mawar di tepi jurang. 
Wanita itu harus di sayangi di hargai bukan untuk di sakiti 
apalagi untuk di tinggal pergi.lelaki yang baik 

Tidak akan mengajak mu untuk pacaran karena dia tau itu 
dosa. Tetapi dia akan mengajak mu untuk menjadi kekasih 
halal nya. 


By: muslimah sguad24 


Orang yang iri 


Jangan pernah dengar kan omong orang yang selalu iri pada 
dirimu. 

Karena tiada gunanya itu akan membuang waktu mu sia-sia 
Jika hanya mendengar omongan nya . 

Orang iri adalah orang yang malu mengakui kalau Dirimu 
lebih hebat dari nya. Orang iri memiliki cara bagaimana dia 
membuatmu rapuh. 

Makanya jika ada orang yang iri padamu. Diam saja jangan 
merasa terluka karena sikap nya. Terapi jika kamu merasa 
terluka oleh sifatnya dan kamu berlama-lama dalam 
kesedihan.dia bakal bangga menurut dia, dia berhasil 
membuat mu rapuh.. 

Ingat orang yang iri pada mu akan selalu membuat hati mu 
sakit hati. Tapi ingat Allah bersama orang yang sabar. Jika 
kita sabar insyallah ad hikmahnya. 


Bagi yang sering sedih dan terluka karena kata-kata org 
yang iri pada nya sangat menyakitkan . Maka dari detik ini 
hari ini tolong untuk berubah jangan berlama-lama bersedih 
karena omongan orang lain. 


Ingat tak semua omongan orang harus di dengar kan. Jika 
omongannya menguatkan diri mu maka jadi kan lah itu 
motivasi. Tapi jika hanya melukai hati mu. Maka buang 
semua nya jauh . 

Jangan pernah dendam sama orang yang selalu iri padamu. 
Teruslah berbuat baik pada nya dan pada akhirnya dia yang 
selalu buat buruk pada mu akan malu dengan dirimu. 

Allah tau mana yang bisa buat kamu bahagia dan mana 
yang tidak . 

Tetap tersenyum meski semua ny tidak bersahabat 

By: muslimah sguad24 


permintaan maaf 


Permintaan maaf bukan obat ajaib menghilangkan 
ingatan.kamu hanya bisa mengahapus rasa bersalah tapi 
tidak mungkin untuk menghapus rasa sakit yang telah 
terlanjut kau lakukan. 

Ingat jaga lisan sebelum bicara.karena lisan banyak orang 
tersakiti. Hati kalau sudah sering terluka dia akan seperti 
cermin yang pecah berkeping-keping. Mungkin bisa untuk 
menerima maaf atau pun memaafkan tapi jangan harap 
yang pecah bisa bersatu lagi 


By: Muslimah sguad24 


cinta 


Seorang laki laki yang sekarang mencintaimu 

Dan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan mu . 
Akan kalah dengan laki laki yang selalu mendoakan dan 
menyebut nama mu di sepertiga malam nya 


By: Muslimah sguad24 


TEMAN 


Jangan pernah hitung berapa jumlah temanmu di saat kamu 


bahagia. Tapi lihat lah berapa banyak teman mu yang masih 
bertahan bersama mu saat kamu susah 


By: muslimah sguad24 


MENGHARGAI 


Saya lebih menghargai orang yang 
Mengulurkan tangannya ketika saya susah dari pada orang 
yang menyalami saya ketika sukses. 


By: muslimah sguad24 


PELAJARAN 


Jadikan masa lalu mu 

Sebagai pelajaran untuk 

Masa sekarang . 

Jadikan masa sekarang 

Sebagai contoh untuk masa depan mu. 


By muslimah sguad24 


Tersakiti 


Ketika hati ini sering di sakiti 

Dengan kata kata yang menyedihkan 

Maka dia akan sulit untuk melupakan nya. Bagaikan 
kaca / kertas kosong yang di robek sampai hancur 
berkeping keping. Begitu juga hati jika sering di 
sakiti. Kalau kertas atau kaca yang sudah rusak dia 
tidak akan bisa di perbaiki lagi atau sembuh seperti 
semula. Tapi di akan meninggalkan bekas yang jelek. 


Hati jika sering di sakiti oleh kata kata yang 
menyedihkan menyakitkan maka dia akan rusak 
seperti kaca. Bayangkan kaca jika sudah rusak dia 
tidak bisa memancarkan cahaya yang baik tapi masih 
bisa di pakai. Beda dengan kertas ketika sudah rusak 
dia tidak bisa di pakai lagi... Jadi kita punya mulut 
berbicara lah yang penting saja. Jangan sampai mulut 
kita selalu melukai hati orang lain. 


Sebuah kata maaf yang kita berikan mungkin bisa 
termaafkan tapi belum tentu bisa terlupakan. Jadi 
supaya kita tidak tersakiti oleh orang lain atau 
menyakiti orang lain maka hati-hatilah menggunakan 
mulut. Bicara seperlunya. Karena diam adalah emas. 


By: Muslimah squad24 


HIDUP 


Hidup seakan kamu mati esok 
Belajarlah seakan kamu hidup selama-lamanya 


Selasa 16 Maret 2021 
Muslimah sguad24 


PENDIDIKAN 


Pendidikan punya akar 
Yang pahit tapi buahnya manis 


Selasa 16 Maret 21 
Muslimah sguad24 


YAKIN 


Yakinlah 

1. Dibalik air mata pasti datang "senyum yang indah" 
2. Dibalik luka pasti datang "penyembuhan" 

3. Dibalik kesabaran akan datang" kebahagiaan" 

4. Dibalik kesulitan akan ada" kemudahan" 


Habis gelap terbitlah terang 


Selasa 16 Maret 21 
Muslimah sguad24 


TEMAN vs SAHABAT 


l1.teman memberikan mu senyuman 
Tapi sahabat memberikan mu kebahagiaan. 


2.Teman akan menceritakan yang tidak benar tentang 
dirimu 
Tapi sahabat akan menutupi seluruh aib mu 


3.Teman akan menerima kelebihan mu 
Tapi sahabat akan menerima setiap kekuranganmu. 


4. Teman akan datang saat kamu senang 
Tetapi sahabat adalah orang yang selalu ada suka 
duka meski semua orang melupakan mu. 


Ingat satu hal 

Jangan pernah menghitung berapa banyak teman mu 
ketika kamu senang dan bahagia. Tapi hitunglah 
berapa banyak teman mu yang tinggal bersamamu 
saat kamu susah. 


Jangan pernah malu memiliki sedikit sahabat yang hanya 
bisa di hitung dengan jari tapi malu lah mempunyai banyak 
sahabat tapi tak satu pun yang mengingatkan mu pada 
Allah SWT. 


Selasa 16 Maret 21 
Muslimah squada24 


HADIS TIRMIDZI 
"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, 


kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama 
kemudahan". (HR Tirmidzi) 


Selasa 16 Maret 21 


HADIS ABU DAUD 


"Barangsiapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan 
isi kandungannya, maka kedua orangtuanya akan 
dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya 
lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya 
matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia 
ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai 
orang yang mengamalkannya sendiri?" (HR Abu 
Daud) 


Selasa 16 Maret 21 


HADIS 


"Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa 
mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang 
yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara 
orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, 
suka mencerai-beraikan manusia, dan selaku menimbulkan 
kesusahan". (HR. 

Ahmad) 


Selasa 16 Maret 21 


HADIS 


Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat 
bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau 
lemah." (HR. Muslim). 


Selasa 16 Maret 21 


HADIS 


Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan 
kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi 
hari terdapat barakah dan keberuntungan." (HR At- 
Thabrani dan Al-Bazzar). 


Selasa 16 Maret 21 


HADIS 
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 
bagi orang lain." 
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Darugutni) 


Selasa 16 Maret 21 


BAHAGIA 


Bahagia itu apa? 
Ketika aku masih selalu 
Bersama denganmu sahabat. 


Kecewa itu ketika apa ? 
Ketika sahabat baikku 
Menjadi sahabat baik orang lain. . 


Tidak mau kehilangan dia tapi kita bukan siapa-siapa nya 
kita.. Kita hanya sahabat nya saja tapi takut kehilangan atau 
menjadi sahabat baik orang lain dan menjadi orang asing 
bagi kita. 


Kamis 18 Maret 21. 
Muslimah sguad24. 


cerita singkat. 


Setiap orang pasti punya rasa kagum. 

Setiap yang di kagumi pasti berbeda-beda. Kalau anak 
muda pasti sering kagum dengan lawan jenisnya. 

Tapi beda dengan saya yang selalu mengagumi seorang 
guru perempuan. 

Saya mengagumi dia bukan karena fisik 

Tapi saya mengagumi nya karena prestasi, kesabarannya. 


Dia adalah guru yang selalu saya ceritakan sama keluarga 
saya karena kebaikan nya. Kesabarannya dan juga 
kecantikannya . 


Dia adalah guru yang ke dua saya kenali di sekolah saya. 
Alhamdulillah saya tidak salah mengagumi nya. 

Dia adalah guru yang berprestasi dan juga pintar. Saya 
banyak belajar dari dari perilaku beliau , kesabarannya 
ketulusan. 


Saya sering menyebut guru saya ini dengan nama 
motivasyon retmeni 
( Guru motivasi saya). 


Love you motivasyon retmeni . 


Muslimah sguad24 


Jangan lupa vote 

Dan comment ya 

Gimana dengan cerita singkat saya ini. Kalau bagus 
kapan kapan bikin 


Cerita lagi. 
Wkwkwkwkwk 


KEHIDUPAN 


Hidup ini seperti air 
Sederhana namun berarti. 


Gunakan sisa hidup mu 
Untuk hal hal yang bermanfaat 
Untuk selalu menebar kebaikan 


Kamis 18 Maret 21 
Muslimah sguad24. 


TEBARKAN KEBAIKAN 


Selalu menebarkan kebaikan meski tak semua 
kebaikan yang kau lakukan bernilai positif bagi orang 
lain. Karena setiap orang berbeda-beda menilainya . 
Ingat Rasulullah saja yang baik sifat nya 

Mulia hatinya masih banyak yang tidak mau mendengar 
kebaikan yang di sampaikan Rasulullah. 

Apalagi kita yang hanya manusia biasa 

Yang tak bisa sesabar Rasulullah dan tak semulia sifat 
Rasulullah. Meski apa pun kebaikan yang kita tebarkan tak 
semua orang menilai nya baik tidak masalah yang penting 
selalu menebarkan kebaikan untuk mencari ridho ya Allah. 


Sabtu 20 Maret 21. 
Muslimah sguad24 


JANGAN MENILAI ORANG DARI LUARNYA 


Sama seperti buku jangan nilai dari covernya saja. Bisa saja 
covernya bagus isi nya ternyata menipu. 
Dan bisa juga covernya kusam tetapi isi nya bermakna. 


Begitulah dengan orang lain. Jangan pernah menilai 
orang lain dari luarnya atau menilai orang lain dari 
omongan orang lain. Karena tak semua orang 
berkata baik tentang orang lain dan tidak semua 
orang berkata sesuai faktanya. 


Banyak orang yang menilai orang lain dari luarnya. 
Ingat ya luaran bisa bersifat bohong. Kenali lah 
orang itu dengan dekat jika kamu menemukan aib 
dalam dirinya maka tutupilah aib nya. Bila kamu 
menemukan kekurangan yang banyak dalam dirinya 
maka jangan tinggalkan dia. Bimbing dia supaya 
berubah menjadi baik... 


Sabtu 20 Maret 21 
Muslimah sguad24. 


SEMUA NYA BERUBAH 


Ketika semua orang berubah dan meninggalkanmu 
sendirian ketika kamu mengingatkan kebaikan 
kepada mereka, jangan sedih ingat Allah masih ada 
bersamamu.meski yang menjauh kan mu teman 
dekat atau bahkan orang yang sekalipun kamu 
percaya. Tugas kita hanya mengingatkan saja bukan 
memaksa untuk mereka melakukan apa yang kita 
kata kan. Doa kan agar mereka berubah dan berbuat 
baik . 


Sabtu 27 Maret 21 
Muslimah sguad24 


Seperti Lilin 


Jadilah seperti lilin 
Yang rela terbakar 
Hanya untuk menerangi orang lain 


Muslimah sguad24 
Selasa 18 Mei2021 


aspal 


Belajar dari aspal 
Diam ketika di injak 
Tapi bisa melukai tanpa bergerak. 


Muslimah squada24 
Selasa 18 Mei2021 


KETIKA TIDAK DIHARGAI 


Ketika kerja keras kita tidak di hargai maka saat itu 
kita sedang belajar tentang ketulusan. 

Ketika usaha kita dinilai tidak penting maka saat itu 
kita sedang belajar keikhlasan. 

Dan ketika hati kita terluka sangat dalam karna 
tidak di hargai maka saat itu kita sedang belajar 
memaafkan. 


Gusnilasari24 
Sabtu 22 Mei 2021 


